Do'a Saat Berwudhu 




[ Indonesia - Indonesian - ] 


Lembaga Dialog Ilmiah dan Ifta dan dakwah 
dan penerangan 


Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 




islamhouse 


^3 yb I !^j**u>*J*} 


2013 - 1434 

IslamHouse. 


Do'a Saat Berwudhu 


Adakah disyariatkan do'a saat berwudhu'? 


Alhamdulillah, tidak ada hadits yang shahih dari Rasulullah 
Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang menetapkan doa saat mencuci 
atau membasuh anggota-angota wudhu'. Sementara doa-doa 
yang disebutkan dalam masalah ini adalah bid'ah tidak ada 
asalnya. Doa yang dikenal ialah membaca basmalah (Bismillah) 
di awalnya dan mengucapkan kalimat syahadatain setelah 
selesai serta mengucapkan: 

"Allahummaj 'alni minat tawwabiin waj'alni minal 
mutathahhiriin." 

"Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 
bertaubat dan menyucikan diri." 

Diucapkan setelah mengucapkan syahadatain. 


2 



